WikipediA 


Bahasa Lingala 


Untuk pengertian lain, silakan lihat Lingala 


Bahasa Lingala (Lingala) ialah salah satu bahasa Bantu 
yang diucapkan oleh sekitar 10 juta jiwa terutama di barat 
laut Republik Demokrasi Kongo (Kongo- Kinshasa) dan 
di Republik Kongo (Kongo- Brazzaville) . Ada juga 
penutur Lingala di Angola dan Republik Afrika Tengah . 

Lingala memuat banyak kata yang dipinjam dari bahasa 
Prancis, dan juga telah dipengaruhi oleh bahasa Portugis , 
Inggris, dan Belanda secara lebih luas. Ada sejumlah 
dialek Lingala, yang utama ialah Lingala Standar, yang 
digunakan di media massa , pendidikan , dan layanan 
ke agamaan ; Lingala Tutur; Lingala Kinshasa, dan Lingala 
Brazzaville. 

Penulisan 


Lingala pertama kali ditulis oleh misionaris pada 1900. 
Kini ada bermacam cara untuk menulis bahasa Lingala, 
semuanya menggunakan alfabet Latin . Tidak ada sistem 
ejaan standar dan tingkat melek huruf di bahasa Lingala 
amat rendah di antara para penuturnya. 

Nada 


Lingala memiliki 4 nada yang kadang-kadang 
diindikasikan dalam tulisan sebagai berikut: 

■ tidak ada aksen buat nada hilang, nada rendah 

■ randa akut <a> untuk nada tinggi 

■ tanda sirkumfleks <a> untuk nada menurun 

■ karon <a> untuk nada naik 


Pranala luar 


■ Lingala alphabet, pronunciation, and language (h 
ttp://www.omniglot.com/writing/lingala.htm) 

■ Perkenalan ke Lingala (http://perso.wanadoo.fr/p 

ascal.grouselle/) (dalam bahasa Prancis) 

■ Rosetta Project - Lingala (http://www.rosettaproje 
ct.org/archive/niger-congo/africa/lin/view9searcht 

erm^lingala) 

■ UCLA Language Profiles: Lingala (http://www.lm 
p. ucla.edu/Profile. aspx?LanglD=14&menu=004) 


Lingala 

Lingala 

Dituturkan di Republik Demokrasi Kongo , 
Republik Kongo 

Wilayah Afrika Tengah dan Timur 

Penutur 2 juta penutur asli, 10 juta 

bahasa penutur bahasa ke-2 (tidak 

tercantum tanggal) 

Rumpun Niger-Kongo 

bahasa 

■ Kongo-Atlantik 
■ Kongo-Volta 
■ Kongo-Benue 
- Bantoid 
■ Selatan 
■ Bantu Sempit 
■ Barat Laut 
. C 

■ Bangi-Ntomba 

■ Lingala 


Sistem abjad rujukan Afrika (abjad 

penulisan Latin) , Mandombe 

Status resmi 

Bahasa Republik Kongo 

resmi di 

Kode bahasa 
ISO 639-1 in 

ISO 639-2 lin 

ISO 639-3 lin 

















































■ Google dalam bahasa Lingala (http://www.googl 

e.com/intl/ln/) 

■ Ethnologue report on Lingala (http://www.ethnolo 

gue.com/show_language.asp?code=lin) 
(previous version (http://www.ethnologue.eom/l 

4/show_language.asp?code=LIN) ) 

■ Inflections: Problems (http://www.indiana.edu/~hl 
w/Inflection/problems.html) 

■ Small Collection of Lingala Online resources (htt 

p://www.dicts.info/l/lingala.php) 

■ Small French-Lingala Online Dietionary (fr) (htt 

p://perso.wanadoo.fr/pascal.grouselle/) 



Sebaran geografis penutur Lingala, 
menunjukkan wilayah penutur asli (hijau 
gelap) dan kawasan penggunaan lainnya 



Wikipedia juga 


\ mempunyai edisi 


Bahasa Lingaia 


Diperoleh dari " https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Lingala&oldid=15162382 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2019, pukul 08.48. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





























